Oleh: K.H. Hamim Thohari, B.IRK (Hons) 


Cinderamata dari pernikahan: 
Ali Al Birrnagiy Bin Hamim Thohari & 


Alhamdu lillah telah terlaksana 
akad nikah dan walimah Ali Al 
Birrnagiy bin Hamim Thohari 
dengan Aisyah Nisa Hafiyya binti 
Sigit Pramono, pada tanggal 12 
Okt. 2024 bertempat di Masjid 
Jami' al-Huda, Komplek Timah, 
Kelapa Dua, Depok. 


Dalam acara tersebut telah 
berkenan untuk memberi 
tausiyah pernikahan: 

1. Prof. Dr. K.H. Didin Hafidudin 
2. Dr. K.H. Muslih Abdul Karim 
Semoga Allah selalu memberkati 
beliau berdua 


Harapan 


Dengan Basmallah 

Kami bertekad mengikuti sunnah 
Sang Nabi, Teladan Sejati 

Dengan segenggam harapan: 


“Allah dan Rasul-Nya Ridha, 
Abi dan Umi berbahagia 
Dan Hidup Kami diberkati 
Di Dunia dan Akhirat" 


Dengan segala kerendahan hati 
Memohon doa restu 

Dari seluruh keluarga, kolega 
Teman dan handai tolan 

Agar harapan ini menjadi nyata 


Pasangan Yang Berbahagia 
Ali Al Birrnagiy & Aisyah Nisa Hafiyya 


Kandungan Doa-Doa Keluarga Samara: 


Kandungan Doa-doa Keluarga Samara 


Mukadimah: A. Pengantar ... 


B. Empat Renungan dalam TT 


Doa Meminta Dipertemukan Jodoh yang Terbaik .. 
Doa untuk Diucapakan Kepada Pengantin Baru 


Doa Ketika Pertama Kali Pengantin Pria Bertemu Pengantin Wanita .. 


Doa Berhubungan Badan Suami Istri 


Doa Agar Diberi Anak yang Sempurna, Sehat dan Cerdas ... 


لا ا E‏ كن اش اڪ 1 1209 L6:‏ 


Doa untuk Keturunan Yang Baik 


Doa untuk Memudahkan Persalinan ..........oooo.oo.cooooWoooooo 


ololualoaluls Isin|b 


Doa untuk Kebahagiaan Rumah Tangga 


P 
Oo 


12. | Amalan Agar Keturunannya Terhindar dari Zina dan Perbuatan Keji.. | 11 
13 | Amalan Agar Diberi Rizqi yang Halal dan Berkah . 12 
14. | Amalan untuk Pelembut Hati dan Penenang Jiwa ... 13 
15. | Amalan untuk Pasangan yang Lama belum Dikarunia Keturunan ....... 15 


Mugadimah 
A. Pengantar 


Doa adalah senjata seorang Muslim. Bahkan kekuatan seorang muslim 
terletak kepada doa-nya, sebab ketika seorang hamba sudah tidak merasa 
membutuhkan Allah, dengan tidak mahu berdoa, maka sesungguhnya dia 
adalah lemah, tapi sombong. Karena tidak ada sedetik pun dalam 
kehidupan kita bisa terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah. 


Terlebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga, banyak tantangan dan 
berat untuk dijalankan jika tanpa taufig dan pertolongan Allah. Maka buku 
Doa-Doa Samara ini semoga bisa membantu keluarga Muslim untuk 
mengkomunikasikan segala persoalan rumah tangganya kepada Allah 
melaui doa-doa. 


Sangatta, 7 Jumadil Ula 1446 H. 
K.H. Hamim Thohari, B.IRK (Hons) 


B. Empat Renungan dalam Penikahan 


Allah menutup ayat ke-21 Surat al-Ankabut dengan firman-Nya: é% إن في‎ 
يَتَفَكرُونَ‎ D 3 KI "Sesungguhnya dalam hal itu merupakan ayat-ayat Allah 
bagi kaum yang mahu berfikir. “Wahai Ananda, dalam pernikahan itu ada 
empat perkara yang harus direnungkan: 


Pertama: Bahwa bersatunya jiwa kalian dalam sebuah ikatan pernikahan, 
yang sebelumnya kalian tidak saling mengenal, tidak lain itu adalah tanda 


kekuasaan Allah, أَرْوَجًا‎ Sisi 52 SI خَلَقَ‎ Giza bes Maka rawat dan jagalah 
dengan iman dan amal sholeh! 


Kedua: Bahwa tujuan pernikahan itu dinyatakan dengan jelas dalam 
firman-Nya adalah Wi) لِتَسْكُنُوا‎ (agar tercapai sakinah | suasana damai dan 
tenteram) sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Dan, agar 
kehidupan rumah tangga yang sakinah dapat tercapai, Allah telah 
menciptakan untuk kalian dua modal utama: mawaddah dan rahmah. 
(Sebagai bahan renungan ketiga dan keempat berikut ini). 


Ketiga: 5532 Sis J445 "Dan Allah telah ciptakan untuk kalian mawaddah” 
atau mahabbah, yakni rasa cinta yang ditimbulkan oleh kebaikan dan 
kecantikan lahir (outer beauty), maka jagalah penampilanmu dan 
perilakumu di mata pasanganmu. Seperti nasehat Ummu Iyas kepada 
putrinya: "Jangan sampai matanya melihat sesuatu yang buruk dari 
dirimu!” Itulah di antara cara untuk menjaga mawaddah / mahabbah. 


Keempat: 453 "dan (telah Allah ciptakan untuk kalian) rahmah atau kasih 
sayang.” Dan, ingatlah bahwa rahmah itu adalah salah satu dari sifat 
Allah, maka jagalah dengan kebaikan hati dan kebersihan jiwa (inner 
beauty): yakni dengan iman, tagwa dan amal sholeh. Itulah cinta kasih 
yang tidak akan pernah habis dan yang akan mengantarkan kalian berdua 
meraih rahmat Allah di surga-Nya. 


Wahai putra putriku, sadarilah bahwa pernikahan kalian ini merupakan 
ayat-ayat Allah yang harus kalian jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. 
Berusahalah untuk meraih tujuan pernikahan, yakni kehidupan yang 
sakinah dengan memupuk mawaddah dan menjaga rahmah, hingga 
mengantarkan kalian berdua ke Surga Firdaus-Nya yang penuh rahmah. (J 


1. Doa Meminta Dipertemukan Jodoh yang Terbaik 
Gaji من‎ II Sp 
(Robbi inni li-ma anzalta ilayya min khoirin fagiir PX 


“Wahai Tuhanku, Sungguh aku membutuhkan (anugerah) kebaikan 
apa saja yang Engkau turunkan kepada-ku." (al-Gashash: 24) 


** Doa ini dibaca 3x, terutama setelah sholat fardu, sholat hajat atau tahajjud, sambil 
diniatkan keinginannya di dalam hati, seperti ingin mendapatkan jodoh. Nanun, bisa 
juga digunakan untuk keinginan-keinginan lainnya. 


. Doa Diucapkan untuk Pengantin Baru 
4 RA في‎ GS ارك الله لَك وَتارك عَلَيِْكَ وَجَمَعَ‎ $ 


[Baarakallahu laka, wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakumaa fii khaiir]. 


“Mudah-mudahan Allah memberkati-mu, baik ketika senang maupun 
susah dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan.” 


(AD 


3. Doa Ketika Pertama Kali Pengantin Pria Bertemu Pengantin 
Wanita (Dibaca sambil telapak tangan kanan pengantin pria 
diletakkan / ditempelkan di atas ubun-ubun kepala pengantin wanita) 


Lag وَمِنْ‎ Lag يك مِنْ‎ Satis anle iles ٳئي شالك حَيْرَهَا َير مَا‎ Kep 
gale جَبَلْتَهَا‎ / [Allaahumma inni as-aluka khaira-haa wa khaira maa 
jabal-ta-haa 'alaih, wa a-uudzu bi-ka min syarri-haa wa syarri maa 

jabal-ta-haa 'alaih]. 


“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan istriku dan kebaikan 
yang telah Engkau berikan kepadanya dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan isteriku dan keburukan yang telah Engkau tetapkan 
padanya." 


4. Doa Berhubungan Badan Suami Istri 
1) Ketika Hendak Memulai 
4 الشَيْطَانَ ما رَرَفْتَنَا‎ A33 OJI Wika KI بشم الله‎ d 
(Bismillah, Allahumma janibnasy syaithaana wa janibisy 
syaithaanaa maa razagta-naa|. 


“Dengan Nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan 
jauhkanlah setan dari apa yang Engkau (akan) anugerahkan 
kepada kami (berupa anak keturunan)”. 


2) Ketika Sedang / setelah Keluar Mani 
» kab A3 al اعل‎ aeli } 
[Allahummajal nuthfata-naa dzurriyyatan thayyibah|. 


“Ya Allah jadikanlah spermaku menjadi anak keturunan yang baik.” 


ÀO 


3) Ketika Selesai Berhubungan Badan 
Pei sali ya GE sa المد يته‎ 
[Alhamdu lillaahil-Ladzii Khalaga minal maa-i basyaran) 


“Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani menjadi 
manusia.” 


5. Doa Agar Diberi Anak yang Sempurna, Sehat dan Cerdas 
(Boleh dibaca setiap selesai Sholat atau pada waktu sholat malam) 
Ba شِقَاءَ ال‎ GUN وَاشْفِهِ آنْتَ‎ cal آللهُمّ احفّظ وَلَدِىْ مَادَامَ فى‎ } 
as كه آللهُم آخرجه‎ J525 بك‎ Wa قَلبَهُ‎ CR 253 bas 0336 KI Jaka jak لا‎ 
We BSS Sate Ie صَحِيْحًا‎ alasi وَسَالِمَا اللي‎ Nga 5399 233 (abs مِنْ‎ 


913 


SL aai ail, وصَحُخ حَسْمه وَحَسنْ + خَلْقَهُ‎ WA ظول‎ a Sé 
4 اللهم آمين‎ ORI ِحَمَ‎ 8 Si b بِرَحْمَتِكَ‎ oh ه لقَرَاءَة‎ di وَآَحْسنْ‎ 


@ 


Dlhama-hfazh waladiy maa daama fii bathniy, wasy-fi-hi Anta-sy Syaafiy, laa 
syifaa-a illaa syifaa-uKa, Syifaa-an laa yughaadiru sagaman. Allaahumma 
Showwir-hu hasanan, wa tsabbit galba-hu iimaanan bi-Ka wa bi-Rasuuli-Ka. 
Allaahumma Akhrij-hu min bathniy wakta wilaadati-hi sahlan wa saaliman. 
Allaahummaj-alhu shohiihan kaamilan 'sagilan haadzigan 'aaliman 0. 
Allahumma Thawwil 'umrahu, wa shohhih jismahu, wa hassin khalga-hu wa 
khuluga-hu, wafshoh lisaana-hu wa ahsin shouta-hu Ik-giraa-atil quran, bi- 
rahmati-Ka ya Arhamar Raahimiin, Allaahumma aamiiil) 


“Ya Allah, jagalah anak yang kukandung ini! Berilah dia kesehatan dan kebebasan 
dari penyakit. Berilah kesembuhan sekiranya dia sakit sebab Engkaulah Sang 
Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-mu tanpa 
meninggalkan sakit lagi sesudahnya. Ya Allah bentuklah dia dengan sebaik- 
baiknya, kuatkanlah keimanannya kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah 
keluarkanlah dia (dari perutku ini) pada waktunya dengan mudah dan selamat. 
Ya Allah jadikanlah ia sehat, sempurna, berakal, cerdas, alim serta mengamalkan 
ilmunya. Ya Allah berilah dia umur panjang, sehatkan tubuhnya, baikkan bentuk 
fisik dan akhlagnya, fasihkan lidahnya, perindahkan suaranya dalam membaca 
al-Qur'an dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah!” 


6. Doa Untuk Kemudahan Persalinan 
(Diperbanyak bacaannya sebelum persalinan dan saat persalinan) 
Ke cia ISI الْحَرْنَ‎ Jati وأنْتَ‎ Mga جَعَلْتَهُ‎ GI سَهْلَ‎ Y «آللهُمَ‎ 
[Allahumma laa sahla illaa maa jaal-ta-hu sahla, wa Anta tajalul hazna 
Idzaa syita sahla.] 
“Ya Allah tiada yang mudah kecuali Engkau yang menjadikannya 
mudah, dan yang sulit pun akan menjadi mudah, jika Engkau 
menghendakinya.” 


** Doa ini juga bisa dibaca untuk meminta kemudahan dan kelancaran dalam 
berbagai macam urusan. 


. Doa Untuk Keturunan yang Baik 
الذعَاءِ)‎ kasi OLI B A3 SIN رب هَبْ لي مِنْ‎ 
(Rabbi hab-li mil-ladun-ka dzurriyatan thayyibah innaka Samii'ud Du'aa) 


“Oh Tuhan, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang baik, 
sungguh Engkau Maha mendengar segala doa.” 


8. Doa untuk Kebahagiaan Rumah Tangga 
(Dibaca setiap waktu, terutama setelah sholat fardu) 


Ello dasi Sis Gu وَعَلَىَ‎ ya cass التي‎ dani SAI si Eka 
4 مِنَ الْمُسْلِمِينَ‎ IS WES IG Ghana 


[Rabbi auzini an asykura ni'mata-Kal latii anam-ta 'alayya, wa alaa 
waalidayya wa an a'mala shaalihan tardhaa-hu, wa ashlih li fii 
zurriyyati, innii tub-tu ilai-ka wa innii minal muslimiin. J 


“Wahai Tuhan, cenderungkanlah hatiku untuk (selalu) mensyukuri 
nikmat-Mu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan 
(cenderungkanlah hatiku) agar aku (selalu) beramal sholih yang 
Engkau ridhoi, serta perbaikilah keturunanku. Sungguh aku bertaubat 
kepada-Mu dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang 
berserah diri kepada-Mu.” 


9. Amalan Agar Keturunan Terjaga dari Perbuatan Zina dan Keji 
Menjadi amalan para ‘ulama dan sudah banyak dibuktikan oleh orang- 
orang sholeh: 


1. 


25 


Pegang kepala anak dengan tangan kanan (baik dalam keadaan 
terjaga mau pun sedang tidur) 

Bacakan surat al-Gadar sampai selesai dan boleh juga diteruskan 
dengan surat asy-Syarh: 


alias FE e ya AI yA AI آذودك ما‎ Lag ii ALI ننه في‎ siy 
dha hs سَلمٌ هي‎ gal OS ba Re op فيا‎ 35 Kl UE َه ههر‎ 
KA 


ag AN)‏ لك صَدْرَكٌ وَوَضَعْنا WE‏ و Sa As‏ آذ Iib ali‏ وَرَفَعْنَا 
ób 33‏ مَعَ MATA‏ ر سرا إن مع S igas adli‏ ليا 
eU‏ 


10. Amalan untuk Mendapatkan Rizgi yang Halal dan Berkah 
A. Amalan prilaku: 
1. Menghindari perbuatan maksiat 
2. Mencari rizgi yang halal dan thayib untuk keluarga. 
3. Suka bersedekah dan menonolong orang yang membutuhkan. 
B. Amalan Doa: 
Membaca doa berikut ini boleh kapan saja, terutama sesudah 
sholat dan sebelum berangkat kerja: 
مِنَ الطَّالِمِينَ» أن‎ LIS | Siti أنْتَ‎ SL AI باسْمِك الذْعْظم»‎ KAU 
تُحِبُ وَتَرْضَىء بِرَحْمَِكَ أرحَم‎ LS فيه‎ Kila WS حَلالاً‎ al ui 
Kos 
“Ya Allah, cukupilah aku dengan rizgi halal dari-Mu bukan dengan yang haram, 
dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu bukan dari selain-Mu. Aku memohon 
kepada-Mu ya Allah, dengan nama-Mu yang Agung -- tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, Aku ini termasuk hamba-Mu yang 


Zhalim -- agar berkenan memberiku rizgi yang luas, halal, baik dan diberkati 
sebagaimana yang Engkau cintai dan ridhai.” 


11. Amalan untuk Pelembut Hati dan Penenang Jiwa 
Ketenangan hati sangat dibutuhkan, terutama dalam kehidupan 
berumah tangga. Sebab bila hati tidak tenang, banyak hal bisa terjadi 
dalam kehidupan kita, seperti: 
1. Timbul penyakit fisik: 
2. Timbul penyaki psikis, 
3. Ketentraman rumah tangga jg terganggu 


A. Maka amalan ini bisa dilakukan: 
1. Banyak istighfar: astaghfirullaah, 3-10x setelah sholat dan boleh 
dibaca kapan saja. 
2. Banyak bersholawat: A/laahumma sholli alaa Muhammad, 3-10x 
setelah sholat dan boleh dibaca kapan saja. 


B. Sebelum tidur membaca: 

1. "Laa ilaaha illal-laah wahdahu laa syariika lah, lahul-mulku wa 
lahul-handu wa huwa alaa kulli syai'ink gadiir # Laa haulaa wa 
laa quwwata illaa bil-laahil aliyyil azhiim # Subhaanal-laah wal- 
hamdu lil-laah, wa laa ilaaha illa-laah, wal-Laahu akbar." 3x 

2. Aauudzu bil-laahi minasy-syaithoonir rajiim 

. Bismillaahirrahmaanir Rahiim 

4. 4 وَهُوَآلْقَوىُ الْعَزِيزُ‎ Has ya بِعِبَادِه- يَرَرْقُ‎ Cadd i $ 
Allaahu lathiifum bi-'ibaadihi yarzuqu may-yasyaa'u wa huwal 
qawiyyul 'aziiz. 3x 

5. "Yaa Lathiifu, yaa Lathiifu, ya Lathiifu” dibaca sebanyak- 
banyaknya: 

1) Kalau mau tidur, dibaca sambil mengusap-usap ubun-ubun 
orang yg dibacakannya 

2) Kalau untuk diri sendiri, dibaca sambil mengusap-usap 
dadanya 


Ww 


12. Amalan untuk Pasangan yang Lama belum Dikarunia 
Keturunan 
A. Muhasabah Diri: 


1. 
2. 


3. 


4. 


Bersabar dan Optimis (yakin Allah akan mengarunia keturunan) 
Samakan doa dan keinginan yang dipanjatkan kepada Allah 
antara suami istri (Jangan beda-beda doa dan keinginan) 
Selalu memohon maaf dan memohon doa kepada ibu mertua, 
terutama menantu perempuan kepada ibu mertuanya. 
Perbanyak sedekah sekecil apa pun. 


B. Amalan Doa: 

1. Banyak istighfar: astaghfirullaah, 3-10x setelah sholat dan boleh 
dibaca kapan saja. 
2. Banyak bersholawat: A/laahumma sholli alaa Muhammad, 3-10x 
setelah sholat dan boleh dibaca kapan saja. 


3. Amalkan doa khusus ini sebelum tidur: 
1) Awali dengan bacaan tahmid, minimal “al-hamdulillaahi Rabbil 


2 


3 


4 


= 


— 


— 


“Aalamiin,” dan besholawat, minimal “Allahumma sholii “ala 
Muhammad” 


Baca doa ini: 4 WII 45 cds 158 GIS Ly $ (Rabbi Laa 
tadzarni fardaw wa Anta Khairul Waaritsiin) 3x “ Ini 
adalah doa mustajab yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, 
as. 

Baca doa: $o S353 dub ¿44> (Aamantu bil-laahi 
wa kafartu bith-thooghuuti) 3x sambil mengusap- 
usapkan telapak tangan kanan ke perut istri sebelum 
tidur. 

Ditutup dengan sholawat dan hamdalah, “wa 
shollillaahumma “ala Muhammadin wal-hamdulillahi 
Rabiil “Aalamiin.” 


5 واكم فيهًا 
سباك bias KAN‏ فيها سَلَامٌ» JA‏ 
دَعْوَاهُمْ ZWA KIPA Ol‏ 


Doa orang-orang Mukmin di dalam surga adalah tasbih 
(ucapan Maha Suci Engkau ya Allah] dan tahiyyat (ucapan 
penghormatan dari Allah atau dari sesama mereka] adalah 
salaam (kedamain). Dan, penutup doa mereka adalah, 
“Segala Puji Milik Allah, Tuhan Penguasa Alam Semesta.” 
(Yunus: 10) 


Catatan: 


yah, “Sadarilah bahwa ' perni- 
kalian ini merupakan ayat- 
ayat Allah: yang harus kalian jaga 
'dan rawat dengan sebaik-baiknya. 
Berusahalah: untuk meraih tujuan 
pernikahan, yakni kehidupan yang 
sakinah dengan memupuk mawad- 
dah. dan menjaga rahmah, hingga 
mengantarkan -kalian berdua ke 
Surga Firdaus-Nya yang penuh 
rahmah.” 


* K.H: Hamim Thohari, B.IRK (Hons) 


Nasehat Abi Sigit" 
“Alhamdulillah Ananda Nagiy dan Ananda 


dalam bingkai cinta dan da'wah. Semoga 
menjadi pernikahan da'wah untuk menyam- 
paikan syiar Islam dan menebarkan 
rahmatan lil 'alamiin. Ketika hamba Allah 
telah menikah, berarti dia telah mengge- 
napkan separuh agamanya. Maka bertag- 
walah kepada Allah, Swt. untuk mengge- 
napkan separuh lainnya. Semoga Allah, 
Swt. memudahkan Ananda berdua untuk 
saling menjaga, menghormati, membantu, | 
mencintai dan saling membahagiakan 
dalam meraih ridho dan reman 
Aamiin Allahumma Aamiin.” 


* Sigit Pramono, Ph.D, CA, 


